BAB 01 
LATEX BEAMER 


LaTeX adalah bahasa pemrograman markup dan sistem pe- 
nyiapan dokumen yang menggunakan typesetting dari TeX. Anda 
bisa membuat kode script latex menggunakan editor, nantinya file 
ini disimpan dengan nama .tex. Walaupun tiap editor teks bisa 
dipakai untuk membuat file .tex, tapi ada beberapa editor khusus 
yang digunakan untuk bekerja dengan LaTeX. 


LaTeX banyak dipakai oleh para kalangan, seperti kalangan 
akademis, bisnis, insinyur, akuntan, ekonom, peneliti dan lainnya, 
karena memungkinkan pembuatan rumus dan notifikasi dilakukan 
dengan mudah. Tidak hanya itu, bahkan untuk membuat tampilan 
presentasi yang mirip dengan PowerPoint pun bisa, selain itu ada 
pula add-ins yang memungkinkan integerasi LaTeX dengan Power- 
Point. 


LaTeX bisa digunakan sebagai format primer atau perantara. 
Misalnya untuk menerjemahkan format berbasis XML seperti 
DocBook ke PDF. LaTeX banyak digunakan karena memung- 
kinkan typesetting yang menghasilkan tampilan yang baik dan 
cocok untuk publikasi desktop, termasuk punya format untuk 
angka/numbering, dan cross-reference. Ada juga tabel dan gam- 
bar, selain itu bisa mengatur layout halaman dan bibliografi. 


LaTeX menyediakan bahasa tingkat tinggi yang mengakomodasi 
kekuatan dari TeX. Jadi, LaTeX ini pada dasarnya adalah kum- 
pulan dari makro TeX dan program-program untuk memproses 
dokumen LaTex. 


Karena pemformatan dokumen ini sifatnya low-level, maka 
biasanya program yang sederhana sudah bisa digunakan untuk 


membaca LaTeX. LaTeX awalnya dikembangkan di tahun 1980 
oleh Leslie Lamport di SRI International. 


LaTeX yang sekarang tidak sesederhana LaTex asli, versi terakhir 
adalah LaTeX2e. Pendistribusiannya menggunakan prinsip open 
source dari LaTeX Project Public License (LPPL), jadi LaTeX 
termasuk free software. Tidak hanya untuk dokumen teks ala 
Word, LaTeX juga bisa digunakan untuk membuat dokumen 
presentasi seperti PowerPoint menggunakan LaTeX Beamer. 


11 Keunggulan LaTeX 


LaTeX awalnya dikembangkan dengan tujuan agar penulis do- 
kumen bisa berfokus pada isi dokumen yang ditulisnya tanpa 
harus dibingungkan oleh presentasi visualnya. 


Untuk menyiapkan dokumen LaTeX, Anda harus menentukan 
struktur logis menggunakan konsep tertentu, seperti: 


e Chapter 
e Section 
e Table 

e Figure 


e Dan sebagainya. 


Jadi ini memungkinkan pemisahan antara struktur dan tampilan, 
mirip dengan konsep CSS di dunia web development. Anda pun 
masih bisa menyesuaian adjustment jika diperlukan. 


Mekanisme ini mirip dengan software word processor yang me- 
mungkinkan pendefinisian style semua halaman bisa dilakukan. 


LaTeX bisa dikembangkan menggunakan bahasa makro untuk 
mengembangkan format khusus. Makro ini bisa dikelompokkan ke 
paket, yang bisa disediakan untuk mengatur pemformatan khusus, 
seperti fungsi rumus matematika atau gambar. 


Untuk bisa menggunakan LaTeX, Anda perlu menyiapkan 2 hal: 
e Distribusi TeX 
e Editor teks 


1.2 Menginstal MiKTeX 


Selain MiKTeX, Anda juga bisa menggunakan distro LaTeX yang 
lain jika menggunakan sistem operasi tertentu. Antara lain seperti 
berikut. 


Untuk Unix/linux, Anda bisa menggunakan distro TexX seperti: 
» TeTexX 
» Tex Live 
Sementara editor untuk Unix/Linux adalah: 
e Emacs (AUCTexX) 
e Vim (Latex-Suite) 
e Winefish (untuk Gnome) 
e Kile untuk KDE 
e LyX (lebih dari editor WYSIWYG) 
Untuk Mac OS X, Anda bisa menggunakan distro TeX berikut: 
e CMacTeX, OzTex, atau TeTeX 
Sementara editor untuk TeX-nya seperti berikut: 
e TeXShop dan iTexMac 
» BBedit 
Untuk Mac OS juga ada software all-in-one untuk OS X, seperti: 
e TeXShop, antarmuka grafis ke TeX. 
e Paket macro seperti LaTeX dan ConText. 
e Utilitas tambahan seperti BibTeX dan Makeindex. 
e Ghostscript, yang dibutuhkan oleh beberapa utility TeX. 
e BibDesk, editor untuk database BibTeX. 
e Excalibur, spell checker untuk source code TeX. 


e LaTeXiTM, utility untuk typeset LaTeX persamaan dan 
mengekspor hasilnya PDF dengan cara drag and drop. 


e  i-Installer, utilitas untuk upgrade TeX melalui jaringan. 


Tool all in one ini akan memudahkan Anda menjalankan LaTeX di 
Mac. Sehingga direkomendasikan jika Anda menginginkannya. 


Adapun distro TeX untuk Windows adalah: 


e MiKTeX 
Sementara editor TeX untuk Windows adalah: 
e  Winedt 


MiKTeX adalah implementasi dari TeX dan program lainnya untuk 
Windows semua versi. Awalnya TeX diciptakan oleh Donald E. 
Knuth, yang tujuannya agar bisa dipakai untuk membuat buku 
yang baik, terutama buku yang punya banyak rumus matematika. 


Berikut ini cara instalasi MikTeX yang file installer-nya bisa didapat 
dari miktex.org. Cara menginstal MikTexX seperti berikut: 


1. Klik dua kali pada installer MikTeX. 
2. Cek pada l accept the MikTeX copying conditions. 


Basic MiKTeX 2.9.3972 Installer (32-bit) 





Copying Conditions 
MIKTeX is freely redistributable under certain conditions. 


Redistributing MiKTeX 





COPYING CONDITIONS FOR MiKTeX 


To the best of our knowledge, all software in this distribv 
freely redistributable (libre, that is, not necessarily gra 
within the Free Software Foundation's definition and Debiar 
Software Guidelines. If you find any non-free files include 
Contact us (references given below). 


That said, MiKTeX has neither a single copyright holder nor , 


« TT , 





IM) laccept the MiKTeX copying conditions. 








| « Back | Ng | I Cancel | 











Gambar 1.1 I accept the MikTeX copyting conditions 


3. Pilih pada Shared Installation untuk menentukan kepada 
siapa program ini dijalankan. Klik Next kemudian. 


Basic MiKTeX 2.9.3972 Installer (32-bit) 





Shared Installation 
You have the option to share the MiKTeX installation with other users. 


SAI 


Install MiKTeX for: 
@) Anyone who uses this computer (all users) 
Only for: AXIOO 





(oxBack Jl NeeoP3) | Cancel 














Gambar 1.2 Shared installation 


4. Tentukan lokasi instalasi di Installation Directory. Klik 
Next lagi. 











Basic MiKTeX 2.9.3972 Installer (32-bit) Ia 
Installation Directory IM il K 
Choose a location for the installation directory. ! 3 
Install MiKTeX to: 
Program Files“MiKTeX 2.9 Browse... 
Loxeack Jl. Nee) (Cancel 














Gambar 1.3 Installation directory 


5. Tentukan ukuran preferensi untuk kertas di Set your 
preferences. Klik Next. Anda juga bisa menentukan 
bagaimana menginstal file-file tambahan (termasuk LaTeX 
beamer ini), klik Ask me first. 


Basic MiKTeX 2.9.3972 Installer (32-bit) 














lea 
Set your preferences. 
Preferred paper: 
Install missing packages onthetiy: 
|.Baek | Met? | (cancel...) 








Gambar 1.4 Pengaturan preferensi untuk halaman dan instalasi file 


6. Di Review the settings, Anda dapat klik Start untuk 


memulai instalasi. 


Basic MiKTeX 2.9.3972 Installer (32-bit) 





(esa) 
Information 


Review the settings. EX $ 





MIiKTeX Setup Wizard has enough information to start the task. f you want to review or 
change any of the settings, click Back. Ff you are satisfied with the settings, click Start. 
Install basic packages to 

C-Program Files NMiKTeX 2.9 


Install MiKTeX for all users 
Preferted paper size is A4 


Packages will be installed after confirmation by user 














(ox Back Jl Sang) | Cancel | 





Gambar 1.5 Review the settings menampilkan rekap instalasi 


7. Tunggu hingga semua file dipindahkan. 


Executing 


TX 
The main task is being executed. 


S3 L& “3 


Installing: 





Overall progress 








Loading package database... 





Back Nat 























Gambar 1.6 File-file LaTeX ditampilkan 


8. Kalau sudah, klik Next untuk mengakhiri instalasi. 


Basic MiKTeX 2.9.3972 Installer (32-bit) 





Executing 


lee 
IM H1 K 
The main task is being executed. | b 














Loading package database... 
starting package maintenance... | 1 | 
installation directory: "CAProgram Files NMiKTeX 2.9" e 
package repository: CNUsers AXIOO MppDataNLocalN Temp vnik 24360 
visiting repository C Users AXIOO WppDataNLocalN Temp vnik 24360... 
repository type: local package repository 








«Back Jl ba 9 | (cancel 


Gambar 1.7 Mengakhiri instalasi 











9. Kalau sudah selesai, muncul Completing the MiKTeX yang 
bisa diklik Close untuk menutup jendela ini. 


Basic MiKTeX 2.9.3972 Installer (32-bit) Ima) 








Completing the MiKTeX Setup 
Wizard 


You have sucessfully completed the MiKTeX Setup Wizard 


Show the release notes 


To exit the wizard, click Finish 


bm 


Gambar 1.8 Instalasi MiKTeX sudah selesai 


1.3 Menginstal WinEdt 


Setelah MiKTeX, Anda bisa menginstal editor untuk LaTeX dengan 
WinEdt seperti berikut: 


1. Klik dua kali pada installer WinEDT yang ada di 
http://www.winedt.com/. 
2. Di Welcome to the WinEdt Setup wizard, klik Next. 
jg) Setup - WinEdt Lo jean 





Welcome to the WinEdt Setup 
Wizard 
This will install WinEct 5.5 (Build: 20071003) on your computer. 


Iis recommended that you close all other applications before 
continuing 


Click Next to continue, or Cancel to exit Setup | 





Gambar 1.9 Welcome to the WinEDT setup wizard 


3. Klik I accept the agreement dan klik Next di License 





agreement. 
j8) Setup - WinEdt Hasi 
License Agreement r 
Please read the following important information before continuing. ya 


Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this 
agreement before continuing with the installation. 





WinEdt Licensing Agreement and Disclaimer pz 


WinEdt is distributed as shareware (try-before-you-buy software). 
The program may be used for an evaluation period of 31 days. Any 


further use reguires a license from the author obtained through the 
Registration Procedure. 





Registration of a personal copy of WinEdt for educational purposes 
rarrine 3 fan Af LIS SAN feribinet ta ehanan ssithatit Matien Ctiidante 


@) | accept the agreement 
(O I do not accept the agreement 




















Gambar 1.10 License agreement 


4. Ada informasi tentang WinEdt di Information, klik Next. 


- WinEdt 





Le 
Information 2 
Please read the following important information before continuing. PP 


When you are ready to continue with Setup, click Next. 


WinEdt 5.5 (Build: 20071003) 





/Additional downloads and the latest news concerning the ongoing 
WinEdt project can be obtained at: 


http://www.winedt.com 





Guestions pertaining to WinEdt should be addressed tb WinEdt Team: 


support@winedt.com 














(Baek JJ Kai». L.Cooa.) 





Gambar 1.11 Informasi tentang WinEdt 


5. Tentukan lokasi tujuan instalasi di Select destination 
location, klik Next. 


jg Setup - WinEdt KE 


Select Destination Location » 
Where should WinEdt be installed? - 





| Setup will install WinEdt into the following folder. 


To continue, click Next. F you would like to select a different folder, click Browse. 
Program Files WinEdt Team WinEdt! Browse... 





At least 21,8 MB of free disk space is reguired. 


(es JO meng) Care) 

















Gambar 1.12 Select destination location 


6. Tentukan nama di Start menu folder pada Select Start 
Menu Folder. 





jg Setup - WinEdt Lo jne 
Select Start Menu Folder ? 
Where should Setup place the program's shortcuts? »7 : 


| Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder. 


To continue, click Next. f you would like to select a different folder. click Browse. 





(F) Dont create a Start Menu folder 

















(xBaok Jl Netyy | | Cancel | 





Gambar 1.13 Select start menu folder 


7. Pilih task tambahan di Select additional tasks. Termasuk 
untuk overwrite setting, serta shortcut di Start menu dan 
desktop. Cek pada item yang Anda inginkan, kemudian 
klik Next. 


iB Setup - WinEdt 





Select Additional Tasks 2 
Which additional tasks should be performed? 5 


Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing WinEdt. then 
click Next. 


Overwrite Existing Settings 
Enable User Profile Creation 
Create a Start Menu icon 
Create a Desktop icon 
Create a Guick Launch icon 





Ce aNana 











LoxBaok Jl har) | Cancel | 








Gambar 1.14 Pemilihan opsi tambahan dari WinEdt 


8. Kalau sudah dipilih, rekap instalasi ada di Ready to install. 
Klik Install. 


ig Setup - WinEdt 





Ready to Install » 
Setup is now ready to begin installing WinEdt on your computer. pa 


Click Install to continue with the installation. or click Back if you want to review or 

change any settings. 

Destination location: . 
C-AProgram Files“WinEdt TeamNWinEdt 


Start Menu folder: 
Win 


Additional tasks: 
Overwrite Existing Settings 
Enable User Profile Creation 
Create a Start Menu icon 
Create a Desktop icon 
Create a Guick Launch icon 











Lobak JJ Instahy | (| Canesi 











Gambar 1.15 Ready to install 


9. Tunggu hingga instalasi selesai dilakukan. 


11 


1! Setup - Windt ia 











Installing ri 
Please wait while Setup installs WinEdt on your computer. by 
Exdracting files. 

C Program FilesWinEdt TeamWWinEdiNConfigEx“LoadEx.edt 
“———-.—5 
N Cancel 





Gambar 1.16 Instalasi sedang dilakukan 


1.4 Instalasi LaTeX Beamer 


Instalasi LaTeX beamer bisa dilakukan secara manual 
otomatis. Yang paling mudah adalah otomatis dengan cara meng- 
gunakan contoh file yang ada documentclass(beamer). Berikut ini 
contohnya. 


12 


1. Ketikkan contoh kode seperti berikut: 


Ndocumentclass (beamer) 

Nusepackage (beamerthemesplit) 

NtitlefContoh presentasi) 

NauthorfMr Jack) 

NdatefNtoday) 

Nbeginf( document) 

V£framefVtitlepage) 

Nsection (Outline) () 

N£framefVtableofcontents) 

Nsection( Introduction) 

Nsubsection(Ini adalah contoh isi dokumen dengan Beamer) 
Nframe 

t 

Nframetitle(Fitur dari Beamer) 

Nbeginfitemize) 

Nitem Normal LaTeX class. 

Npause 
Nitem Easy overlays. 
Npause 
Nitem Enak euy pake beamer buat presentasi pake Latex. 
Nend(itemize) 

5 


Vendf(document) 





atau 


2. Kemudian klik tombol LaTeX di WinEdt, setelah itu baru 
klik DVI atau PDF LaTeX, maka ada dos yang mena- 
nyakan untuk menginstal beamer secara otomatis (atau 
Anda bisa juga menginstalnya secara manual dari 
http://latex-beamer.sourceforge.net/, mengekstrak folder 
beamer, pgf dan xcolor ke direktori /tex/LaTeX dari folder 
instalasi MikTeK). 








ki 





3cros Accessories Options Window Help 
Bi aga bw AK 
TPA AAU Inrimak 





Gambar 1.17 PDF LaTeX 


3. Jika ada file DVI atau PDF yang bisa digunakan untuk 
menampilkan dokumen LaTexX, berarti beamer LaTexX 
Anda sudah sukses digunakan. 











Contoh presentasi 


Mr Jack 






february 2, 2011 











119) 06 28 Takw see:(04 “378 1) 











Gambar 1.18 Beamer LaTeX sudah digunakan untuk membuat 
presentasi ala PowerPoint 


1.5 Membuat Dokumen Presentasi 

dengan LaTeX Beamer 
Class beamer ini bisa diibaratkan add-ins yang memungkinkan 
LaTeX dipakai untuk membuat tampilan slide presentasi ala 


PowerPoint. Tapi sebenarnya Beamer bukanlah class pertama 
LaTeX untuk membuat presentasi. 


13 


Seperti class lainnya, beamer juga punya syntax tertentu untuk 
mendefinisikan slide yang di beamer dinamakan “frame 'slide. 


Jadi beamer ini merupakan class LaTeX yang ditujukan untuk 
membuat presentasi yang nantinya ditampilkan di projektor, mirip 
dengan PowerPoint. Tidak hanya itu, juga bisa diguankan untuk 
membuat slide transparansi. 


Menyiapkan presentasi dengan beamer berbeda dengan menyiap- 
kan presentasi menggunakan program WYSIWYG seperti Open 
Office Impress, MS PowerPoint atau Koffice. 


Tapi mirip dengan membuat dokumen HTML, yaitu melalui 
scripting (pengetikan teks). Presentasi beamer dibuat seperti 
membuat dokumen LaTexX lainnya, yaitu ada preamble dan ada 
body. 


Body-nya berisi “sections dan “subsections, slide-slide yang 
berbeda (istilahnya frame di Beamer) diletakkan terstruktur 
menggunakan item dan environment lain. Tapi kekurangan LaTexX 
beamer ini adalah Anda harus bisa menguasai sintaks LaTexX 
terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan beamer. Tapi kele- 
bihannya, LaTeX sekarang tidak cuma bisa digunakan untuk 
membuat teks, tapi juga presentasi. 


1. Coba gunakan kode berikut untuk membuat slide pre- 
sentasi, nantinya penulis akan menjelaskan arti-arti tiap 
kode. 


Ndocumentclass f(beamer) 

Nusepackage (Ilatinl) (inputenc) 

Nusetheme (wWarsaw) 

Ntitle(Membuat presentasi dengan Beamer) (Pengenalan ke 
Beamer/“Bagaimana membuat presentasi dengan LaTeX?) 
Nauthor(Ewin) 

Ninstitutef(smitdev.com) 

Ndatef(January 13, 2011) 

“beginf(document ) 





Nbeginf frame) 
Vtitlepage 
Nendi frame) 





Nbeginf frame) (Pengenalan) 
Pengenalan tentang LaTeX. 
Nendi frame) 


Vendf(document) 


14 


2. Kode tersebut diketikkan di halaman WinEdt. 





Ndocumentclass(beamer) 

Nusepackage( latin1 J(inputenc) 

NusethemefWarsaw 

Ntitle(Membuat presentasi dengan Beamer)(Pengenalan ke Beamer WBagaimana membuat presentasi dengan LaTeX?) 
Nauthor(EWin) 

Ninstitutef smitdev.com) 








Ndate(January 13, 2011) 
Nbeginfdocument) 


Nbeginf frame) 
Ntitlepage 
Nendf frame) 


Nbeginf frame Introduction) 
This is a short introduction to Beamer class. 
Nendf frame) 


ID Nend(docunent)1 





Gambar 1.19 Pengetikan kode di WinEdt 


3. Simpan dengan menekan CTRL 4 S kemudian tentukan 
nama file di File name. 


z# Save As bsa 











Save in: WinEct " Giri 
I-- Name " Date modified Type 
| ag No items match your search. 


| Recent Places 


Desktop 


P1 
Libraries 
| & 


Computer 





File name: beameri x. 


Saveastpe: —(TeX 5) (cancel 























Gambar 1.20 Penyimpanan file dengan Save As 


4. Kemudian format ke LaTeX dengan klik pada tombol 
LaTeX. 


BAKAR | 
El Y Latex (Shifte-CtrleL) PP SS Pi c 


Gambar 1.21 Format LaTeX 


15 


5. Anda bisa mengklik DVI atau PDF untuk melihat tampilan 
dalam format DVI atau PDF. 


bwaKaK aw 
DAA Ya bi 


Gambar 1.22 Klik pada DVI untuk memformat DVI 








6. Hasilnya terlihat tampilan berikut ini. 























BM Yap-Ibeameril Lelo je 
BD Fie Viav Tools Window Hp Tslx 
Bakat oo Dak ema 
































smitaev.com 


January 13, 2011 




















or Help, press Fl (no source links found) Page:1 (lstof2) 








Gambar 1.23 Tampilan pertama 





& Yap - Ibeameril 





- -— Aaj 
BB Fie Viav Tools Window Help Talk 
sari Neo oo Dak sma 



























































Pengenalan tentang LaTeX. 




















For Help, press FL (no source Tinks found) Page: 2 2ndof2) 
PS —- vw 








Gambar 1.24 Tampilan kedua 


7. Sekarang bagian penjelasan dari kode-kode di atas. Yang 
pertama adalah kode: 


Ndocumentclass (beamer) 


8. Kode di atas menjelaskan bahwa dokumen ini adalah 
dokumen Beamer. 


Nusepackage (Ilatinl) (inputenc) 


9. Kode di atas memungkinkan Anda menggunakan karakter 
khusus (untuk aksen). Jika menggunakan bahasa Indo- 
nesia atau Inggris, Anda bisa tidak menggunakan opsi ini. 


Nusetheme (wWarsaw) 


10. Ini adalah theme luar (warna dan background) yang digu- 
nakan. Ada banyak sekali theme yang bisa dipakai. Anda 
bisa membaca dokumentasi yang ada. 


Ntitle(Membuat presentasi dengan Beamer| (Pengenalan ke 
Beamer NVNBagaimana membuat presentasi dengan LaTeX?) 


11. Kode di atas akan menentukan title dari presentasi. Ada 2 
jenis title, pertama adalah yang terletak di antara JJ, ini 
akan ditampilkan di bagian bawah halaman. Ini cocok 
dipakai jika judul aslinya panjang, sehingga ini hanya opsi 
saja. Jika ini belum disebutkan, maka judul aslinya adalah 
yang ditampilkan di bagian bawah halaman. 


IMembuat presentasi dengan Beamer) 

12. Yang kedua adalah yang ada di antara kurung kurawal (|) 
yang merupakan judul utama dari presentasi. 
“Bagaimana membuat presentasi dengan LaTeX?) 

13. Ninstitute menentukan dimana presentasi dilakukan, atau 
institusi Anda sebagai pelaku. 


Ninstitute(smitdev.com) 


14. Kode berikut ini menentukan kapan tanggal presentasi: 
Ndatef(January 13, 2011) 


15. Untuk mendefinisikan dokumen, digunakan marker beri- 
kut: 


Nbeginf(document) ... Nendfdocument ) 


16. Adapun untuk slide tiap presentasi, digunakan marker 
berikut: 


Nbeginfframe) ... Nendfframe) 


17 


17. Untuk mendefinisikan judul sebuah slide (frame), caranya 
seperti berikut: 


Nbeginf frame) (Pengenalan) 


18. Artinya, Anda mendefinisikan judul “Pengenalan” di slide 
tersebut. 


19. Untuk mendefinisikan halaman pertama, seperti title, 
author, date, dan sebagainya, Anda bisa menggunakan 
frame yang menampung perintah (titlepage. 


Nbeginfframe) Ntitlepage Vend(frame) 


20. Untuk mendefinisikan frame yang menggunakan layout 
presentasi, Anda bisa menggunakan kode berikut: 


VAtBeginSubsection|| ( Nbeginf frame)xbeamer» 

VNframetitle(Layout) 

Ntableofcontents Icurrentsection,currentsubsection| 
VNendfframe) ) 


21. Layout ini harus disebutkan di tiap section dan sub-section. 
Sehingga Anda harus menggunakan insert “section dan 
Isubsection selama presentasi dan di luar frame. 


NsectionfNama section) “Nbeginfframe) ... Nendfframe) 
Nsectionf(Nama section)Nsubsection(Name subsection) 
Nbeginfframe) ... Nendfframe) 


22. Presentasi yang bagus juga harus menarik perhatian 
audiens. Anda bisa menggunakan list view, atau command 
lainnya. 


23. Jika ingin menampilkan beberapa item dari list di slide 
yang sama, Anda bisa menggunakan command Nitem «n- 
untuk mendefinisikan list. 


24. Misalnya kode berikut: 


Nbeginfitemize) Nitems2-»tampil di slide 2 Nitems3-»tampil di 
slide 3 Nitem«4-»tampil di slide 4 Nitem«5-stampil di slide 5 
VNendfitemize) 


Pengenalan 


@ tampil di slide 2 
@ tampil di slide 3 





EWin Membuat presentasi dengan Beamer 





Gambar 1.25 Menggunakan Itemize 


Pengenalan 


@ tampil di slide 2 
@ tampil di slide 3 
@ tampil di slide 4 
@ tampil di slide 5 





Ewin Membuat presentasi dengan Beamer 





Gambar 1.26 Menggunakan itemize ketika item sudah tampil lengkap 


25. Anda juga bisa menggunakan interval item dan item 
terisolasi, misalnya kode berikut: 
Nbeginfitemize) Nitems2-»tampil dari slide 2 Nitemc2- 


4stampilan dari slide 2 ke slide 4 Nitem-4ztampil di slide 4 
Nitem«s3-»tampil dari slide 3 sampai akhir Vendf(itemize) 


26.Nitem«n-m»berarti item list akan ditampilkan dari slide 
nomor n ke slide nomor m. Sementara “Nitem«p» artinya 
akan ditampilkan di slide p. 


Sampai di sini, Anda sudah mengenal mengenai list, sekarang 
Anda harus belajar bagaimana menggunakan teks dan slide. 


19 


20 


1. Untuk menampilkan dan menyembunyikan teks di slide, 
Anda bisa menggunakan kode sintaks berikut: 


Nuncover«n-», Nuncover«n-msdan Nuncoversp» 


2. Nuncovercn-» akan menampilkan teks dari slide n, 
luncover«n-m- artinya elemen teks akan tampil dari slide 
n ke slide m. Nuncovercp» artinya teks akan tampil di slide 
Pp. Ini contoh kodenya: 

Nbeginfframe) Nuncover«2-» (tampil dari slide 2 seterusnyalN) 

Nuncover«3-4» f(tampil dari slide 3 ke slide MN) 


Nuncover«4» (tampil di slide 41N) Nuncover«3-»ftampil dari 
slide 3 seterusnya”) Nendi frame) 


3. Hati-hati, jangan lupakan tanda kurung kurawal setelah 
command Nuncover. Sintaksnya adalah: 


Nuncoveren»£f...) Nuncoversn-mf...) Nuncoverpt...) 
4. Ada juga sintaks Yonly«n-», Yonly«n-m- dan lonly«p». 


5. Nonly mirip dengan “Nuncover dengan pengecualian. 
Contohnya: 

Nbeginfframe) Nonlyx2-» (terlihat dari slide 2 selanjutnya!) 

Non1lyx3-4» fterlihat dari slide 3 ke slide /1N) Nonlyx4» (hanya 


terlihat di slide 4NN) Nonlyx3-»f(hanya terlihat di slide 2 
seterusnya!) Nendf frame) 


6. Untuk memasukkan gambar atau image, Anda bisa meng- 
gunakan sintaks Nincludegraphics command. contohnya: 
NVbeginf figure) 


Nincludegraphics (options| (path ke image) 
Nendi figure) 


71. Di Beamer, ada 2 jenis tipe gambar, yaitu tipe PS 
seperti.eps, .ps and pspicture type (LaTeX). Sementara 
yang kedua adalah tipe umum, seperti .pdf, .png, .jpg, 
jpeg. Anda perlu untuk mengkompilasi class beamer 
sebelum bisa menggunakan. 


8. Selain yang sudah dijelaskan di bab ini, masih banyak 
sintaks beamer untuk membuat slide presentasi meng- 
gunakan LaTeX. Anda bisa melihat situs resminya di 
http://www.latex-project.org/. 





1.6 Membuat Formula 


Salah satu tujuan utama dibuatnya LaTeX adalah untuk menu- 
liskan formula, atau rumus matematika. Begitu pula di LaTeX 
beamer, Anda bisa menggunakan tampilan rumus untuk mate- 
matika. 


Tag untuk formula, bisa salah satu dari tiga berikut: 


« Nbeginfmath) . . . Nendfmath) 
SANG en RTA 
Pe aa 


Contoh sederhana: 


Berikut ini tampilannya. 


Contoh penulisan rumus 


Penulisan rumus 
xX455——3 








Gambar 1.27 Contoh pembuatan rumus di slide presentasi 
LaTeX Beamer 


Adapun berikut ini contoh yang lain, untuk membuat rumus yang 
lebih kompleks: 


“Gl 
Vfrac(d)(dx Mleft( Nint (0)“(x) f£lu)N,duNright)-f (x). 
NJ 


Berikut ini tampilannya. 


21 





Contoh penulisan rumus 


Penulisan rumus 


£ (3 flu) du) - f(x). 








Gambar 1.28 Tampilan lebih kompleks dengan slide 


Ada banyak sintaks lainnya, sepertinya memang LaTeX tidak 
terlalu praktis dibandingkan tool presentasi lain. Tapi di dunia 
akademik, LaTeX ini memiliki banyak basis pengguna. Adapun 
fitur utamanya adalah sangat terbuka, dan open source. 


1.7 Tex4PPT 


Bagaimana jika Anda ingin menampilkan kode lateks langsung ke 
slide PowerPoint. Santai saja, ada program TeX4PPT yang bisa 
mengonversi file tex ke PowerPoint dan kembali lagi ke tex. Cara 
kerjanya adalah mengonversi kode Tex ke DVI, setelah itu dari dvi 
dikonversi ke XML. 


Nantinya hasil akan dikonversi langsung ke format file asli Power- 
Point. — Anda bisa men-download program ini dari 
http://users.ecs.soton.ac.uk/srg/softwaretools/presentation/TeX4P 


PT/. 


Program ini menggunakan net framework 3, jadi minimal Anda 
harus menginstal Net framework 3. Setelah itu instal terlebih 
dahulu untuk menjadi addins dari PowerPoint: 





1. Klik dua kali pada installer Tex4Ppt. 


2. Di halaman Welcome to the Tex4PPT setup wizard, klik 
Next. 


22 


TE TeXapPT NUN NTT 


b— (m3) 





Click "Next" to continue. 





Welcome to the TeX4PPT Setup Wizard 


Previous 


TeX4PPT 


The installer will guide you through the steps reguired to install Tex4PPT on your computer. 


WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. 
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe 
civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. 








Gambar 1.29 Welcome to the Tex4PPT setup wizard 


3. Di License agreement, klik I agree yang berarti Anda 
setuju terhadap persyaratan yang ada. Dan klik I agree. 


j5) Tex4PPT 


—ala Si 





License Agreement 


TeX4PPT 





Programs 


author. 





(91 Do Not Agree 


@ | Agree 


Please take a moment to read the license agreement now. If you accept the terms below, click "1 
Agree", then "Next" Otherwise click "Cancel". 


The author of these programs grants to any individual or non-commercial z 
organization the right to use and to make an unlimited number of copies ofthe| | 
package or selected parts when this is done WITHOUT CHARGE and has 
attached this file with the licence agreement. 


These programs cannot be sold or distributed with any commercial product or 
used in any commercial organisation without additional agreement with the 











| Cancel 


Previous 





Next N 








Gambar 1.30 I agree di License agreement 


4. Pilih lokasi instalasi di hard disk pada Select installation 


folder. 


23 


jg TexaPPT Ke XO) 





Select Installation Folder 


TeX/PPT 





The installer will install TeX4PPT in the following folder. 


To install in this folder, click "Nest". To install to a different new or existing folder, enter one 
below or click "Browse" 


Folder: C-AProgram Files Tex4PPTV Browse... 


You can install the software on the following drives: 









































Volume Disk Sizi 
SC. 48GE 
«| m | ' 
Disk Cost... 
| Cancel | | Previous | | Next | 
h 
Gambar 1.31 Select installation folder untuk menentukan folder 
instalasi 


5. Konfirmasi instalasi di Confirm installation, klik Next untuk 
menuju langkah selanjutnya. 














jg) TexapPT Ke Xx) 
Confirm Installation 
TeX/4PPT 
The installer is ready to install TeX4PPT on your computer. 
Click "Next" to start the installation. 
| Cancel | | Previous | NAN, | 














Gambar 1.32 Confirm installation untuk mengonfirmasi instalasi 


6. Maka instalasi Tex4PPT akan dijalankan, tunggu hingga 


progress bar selesai. 


jg TeX4PPT 


Ke X | 





Installing TeX4PPT 





Tex4PPT is being installed. 





TeX/PPT 











Cancel 


Previous 


Next 








Gambar 1.33 Tex4PPT sedang diinstal 


7. Kalau sudah selesai, klik Close untuk mengakhiri. 











j5) Tex4PPT ME 
Installation Complete 
TeAPPT 
TeX4PPT has been sucessfully installed. 
Click "Close" to exit. 
Cancel Previous 











Gambar 1.34 Close untuk mengakhiri proses instalasi 


25 


8. Adapun cara menggunakannya langsung dengan mem- 


buka folder tex4ppt di lokasi instalasi Anda. 











lela 
Gw » Computer » LocalDisk(C:) » Program Files » TeX4PPT » we) Seorh Texappt » 
Organize » (Pl Open » Bum. Newfolder - @ 
IK Favorites bang 2 
II Desktop Styles 
Jb Downloads Templates 
HJ Recent Places Ep avi2ppt n2x8 
33 Fonts 304 KB 
3 Libraries 3 Hap 17 KB 
1) Documents 3 Iaokey, 147 KB 
a) Music 
BB Pictures 
B videos 
1 Computer 
fa Local Disk (G) 
3 DVD RW Drive (D:) 070712 1035 
s» Removable Disk (E) 
Gu Network 
@D TeXapPT 13/05/2005 17:21 d: 13/05/2005 17:21 
BE) Microsoft Powerpoint 87-2003 Addin UK 














Gambar 1.35 Klik dua kali pada file tex4ppt 


9. Anda bisa memasukkan textbox ke dalam slide, kemudian 
mengetikkan kode LaTex. 


| 


Sffracf1Xn”2 #1)$ 





Gambar 1.36 Memasukkan kode LaTeX ke texbox 


10. Kemudian klik Texify, bisa lewat klik kanan atau ke tab 
Add-ins. Sampai saat ini, versi termutakhir yang bisa 
didukung adalah Office 2007 (2010 belum bisa). 


Paste 
Save as Picture... 
EbotEdit Text 

Eont.. 

Bulets and Numbering.. 
InsertTab 

Set AutoShape Defaults 
238p Custom Animation... 


iii » 





Action Settings... 
2y Format TextBox... 
& typerink... 
£ Texfy 


7 NEracil)(n22t1)4) Lowwy 
Tom 


Gambar 1.37 Texify untuk mengubah kode LaTeX menjadi PPT 


11. Hasilnya, kode LaTeX tersebut langsung menjadi tex dan 
bisa dilihat di PowerPoint. Untuk mengedit lagi kode 
LaTexX, klik dua kali lagi. 


Ie 
nz-4-t 


Gambar 1.38 Kode LaTeX sudah menjadi tex di PPT 


21 


